WikipediA 

Bahasa Biak 


Bahasa Biak atau wos Vyak dalam bahasa Biak sendiri, 
adalah salah satu bahasa Austronesia yang dituturkan di 
Papua Barat terutama di Pulau Biak, Pulau Numfor, dan 
sekitarnya. Penutur bahasa ini pada tahun 2000 berjumlah 
30.000 orang.^ 

Dialek 


Bahasa Biak mempunyai beberapa dialek, antara lain: 

■ Ariom 

■ Bo’o 

■ Dwar 

■ Fairi 

■ Jenures 

■ Korem 

■ Manduser 

■ Mofu 

■ Opiaref 

■ Padoa 

■ Penasifu 

■ Samberi 

■ Sampori (Mokmer) 

■ Sor 

■ Sorendidori 

■ Sundei 

■ Wari 

■ Wadibu 

■ Sorido 

■ Bosnik 

■ Korido 

■ Warsa 

■ Wardo 

■ Kamer 

■ Mapia 

■ Mios Num 

■ Rumberpon 

■ Monoarfu 

■ Vogelkop (Kepala Burung) 



Bahasa Biak 


wos Vyak 

Wilayah 

Pulau Biak dan Pulau Numfor 

Penutur 

bahasa 

30.000 (2000)W 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

- Melayu Polinesia 


■ MP Tengah-Timur 


■ MP Timur 


■ Halmahera Selatan- 
Nugini Barat 


■ Nugini Barat 


- Teluk Cenderawasih 


■ Biakik 


■ Bahasa Biak 

Sistem 

penulisan 

Alfabet Latin 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

bhw 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Biak di 
Wikimedia Incubator 


Referensi 
































1 a a b Ethnologue - Biak language (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=bhw) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Biak&oldid=14286392" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.19. 

Teks tersedia di bawah Lisens[Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




